WikipediA 


Bahasa Mantion 


Mantion (Manikion), juga dikenal dengan nama Sougb 
atau Sogh, adalah bahasa Papua dari rumpun bahasa 
Doberai Timur yang dituturkan di wilayah Doberai 
Timuw, sebelah timur Meyah, selatan Manokwari. Bahasa 
ini terdiri dari empat dialek dan dituturkan oleh kurang 
lebih 12.000 orang. 

Referensi 


1. A Mantion (http://www.ethnologue.com/language/ 

mnx) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Manikion". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Mantion&oldid=11805638" 



Mantion 


Manikion 

Wilayah 

Papua 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (12.000; versi 1987)W 

Rumpun 

bahasa 

Doberai Timur - Sentani 

■ Doberai Timur 



■ Mantion 


Kode bahasa 

ISO 639- 
3 

mnx 

Glottolog 

manil235 (http://glottolog.Org/r 


esource/languoid/id/manil235)[ 2 ] 




Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 06.49. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























